AICI SS 





UANG 


Eh ada dek 
Jaret, ada 
apa dek? 


S| 










Ki Kencleng! 





Mau beli Bentar ya dek, 


uang lagi dong Aki ambil dulu 


uangnya 


Nih Ki uangnya! Ini uangnya dek, 
Cukup ga buat beli cukup kok 
uang itu? uangnya 





lya, sam 





Sin makasih va 





Ki uangnya! 


Beli apaan sih? 
Kaya belibet gitu 
obrolannya 


Makasin juga 
uangnya 


Beli uang kertas 
100 perak harganya 
500 ribu 


Uang kuno ini, taun 
80an! Nomor serialnya 
juga bagus makanya 
mahal! 








UANG KUNO 

Yoi, duit juga bahkan bisa jadi bahan 

koleksi. Ya, technically kita semua 

koleksi uang sih (biar kaya), tapi maksud 

di sini itu uang-uang kuno yang udah 

ga diedarin lagi sama bank. Nilai sejarah 

dan kelangkaannya itu yang bikin uang 

kuno layak untuk dikoleksi. Biasanya ada 
juga yang ga cuma koleksi uang ala kadarnya, tapi diliat juga 
nomor serinya, nomor cantik apa bukan. Makin cantik nomornya, 
nilai uangnya juga makin mahal bagi para kolektor. Di Indonesia 
sih, biasanya vang-vang kuno itu dipake juga buat mahar waktu 
nikah, agak jarang yang koleksi, atau minimal kurang keliatan. 


TINGKAT KESENGSARAAN Q PX 


Karena koleksi ini berhubungan sama barang yang udah 
ga diproduksi dan ga ada badan atau komunitas yang 
menetapkan 'rumus' harga uang kuno, biasanya tiap 
orang suka pasang harga yang beda-beda. Ada yang 
punya uang 100 rupiah jadul tahun 92 misalnya dijual 10 ribu. 
Tapi ada juga yang jual 50 ribu karena mungkin bagi 
dia susah buat dicari. Kadang yang lebih jadul juga 
bisa lebih murah. Belum lagi pembelinya kebanyakan 
bukan kolektor, tapi desainer mahar. Sesusah itu nentuin harga 
buat uang kuno. Padahal uang-uang kuno gitu kalau 
kondisinya bagus sama banyak yang minat kaya di 
luar negeri harganya bisa sampe jutaan itu. 


©GHOSTYCORP 


Merasa makin khilaf? 


4 Favorit 


Ei facebook.com/GHOSTY.COMIC 
@ghosty. comic 





